o8 Aksi.Natal Pendoa 


04 Percaya 


Artikel 


eribahasa Tionghoa mengatakan, 
b pohon hanya perlu 10 tahun 

untuk berdiri tegak, tetapi untuk 
membangun suatu pribadi perlu 100 tahun. 
Untuk menjadi manusia yang bernilai, kita 
harus membangun kehidupan berdasar 
Firman Tuhan, karena Dia lah Pencipta kita, 
Dia tahu tujuan hidup kita dan bagaimana 
kita harus menjalaninya dengan penuh arti. 

Alkitab mengatakan, “Aku sesat seperti 
domba yang hilang, carilah hamba-Mu 
ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak 
kulupakan.” (Mazmur 119:176). Bagian 
berikutnya dari Mazmur 119 adalah ayat 
169-176 yang disebut TAU. 
Mazmur ini menjadi bagian terakhir 

dari Mazmur 119, karena itu bila kita 
perhatikan maka bagian TAU ini dapat 
menjadi kesimpulan dari seluruh bagian di 
Mazmur 119. 


SEBAB ENGKAU MENGAJARKAN 
KETETAPAN-KETETAPAN-MU 
KEPADAKU. BIARLAH LIDAHKU 
MENYANYIKAN JANJI-MU, SEBAB 
SEGALA PERINTAH-MU BENAR." 
(MAZMUR 119:171B-172) 


LANDASAN 
KEBENARAN 


Firman Tuhan menjadi landasan 
kebenaran yang menjadikan orang percaya 
dapat menghampiri dan berseru kepada 
Allah dengan penuh keberanian. “Biarlah 
teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya 
TUHAN, berilah aku pengertian sesuai 
dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku 
datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku 
sesuai dengan janji-Mu.” (ayat 169 - 170). 

Firman Tuhan mewahyukan keagungan 
dan kebesaran-Nya yang menuntun setiap 
orang percaya, mengenal Tuhan dan 
melihat keagungan serta kemuliaanNya, 
sehingga mereka akan memuji dan 
memuliakan Tuhan berdasarkan 
kebenaranNya. 

“Biarlah bibirku mengucapkan puji- 
pujian, sebab Engkau mengajarkan 
ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah 
lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab 
segala perintah-Mu benar.” (ayat 171 — 
172). 


Firman Tuhan menjadi dasar yang 
teguh untuk seseorang berharap kepada 
Tuhan, karena Firman Tuhan itu adalah 
kebenaran dan kehidupan. “Biarlah 
tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku 
memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada 
keselamatan dari pada-Mu, ya TUHAN, dan 
Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah 
jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, 
dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong 
aku.” (ayat 173- 175). 


AYAT TERAKHIR 


Pada ayat terakhir dari Mazmur 119 yaitu 
ayat 176, Pemazmur menuliskan: “Aku 
sesat seperti domba yang hilang, carilah 
hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu 
tidak kulupakan.” 

“Aku sesat seperti domba yang 
hilang” artinya domba tidak bisa hidup 
sendirian, domba butuh kawanan, karena 
domba adalah hewan yang tidak dapat 
mempertahankan diri terhadap musuhnya, 
jikalau domba keluar dari kawanannya dan 


menjauh dari gembalanya, maka dia akan 
menjadi sasaran empuk bagi pemangsa 
dan dia akan kehilangan arah tujuan. 

“Carilah hamba-Mu ini” artinya tanda 
bagi setiap orang yang sadar bahwa dia 
tidak bisa hidup tanpa Tuhan, adalah 
sebuah kerinduan untuk kembali berada 
dekat dengan Tuhan. 

“Sebab perintah-perintah-Mu tidak 
kulupakan” artinya Firman Tuhan 
menunjukkan jalan untuk umat Tuhan 
dapat membangun hidup yang dekat 
dengan Tuhan, berada dalam perlindungan 
dan pimpinan Tuhan senantiasa. 

Ayat terakhir dari Mazmur 119 ini, 
mengingatkan kita bersama untuk 
mencintai Firman Tuhan, supaya keintiman 
dengan Tuhan sebagai Gembala Agung 
tetap terjaga dengan baik. 

Karena itu, bangkitkanlah kecintaan 
dan kebutuhan akan Firman-Nya. 
Sesungguhnya tanpa Firman Tuhan, kita 
sesat seperti domba yang terhilang.m 

(Pdt. Samuel Handoko) 


"PERCAYALAH KEPADA 
TUHAN DENGAN 
SEGENAP HATIMU, 
DAN JANGANLAH 
BERSANDAR KEPADA 
PENGERTIANMU 
SENDIRI." (AMSAL 3:5) 


anusia cenderung meyakini segala sesuatu yang 
tampak di depan mata. Itulah sebabnya, dunia 
memunculkan sesuatu yang bernama bukti. 


SITUASI SULIT 


Dalam situasi sulit, mempercayai Allah dapat menjadi 
sebuah tantangan. Seperti dunia, Allah pun memberikan 
bukti yang kita sebut sebagai iman. Iman adalah dasar 
dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari 
segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibrani 11:1) 


BUSINESS Papan at 


Rabu, cc Feb 2017 
Pk.18.30 WIB Main Hall 


Gereja Mawar Sharon / N “Gem 


Cempaka 181, Sby 


, | 
Pembicara: Bpk.Eric Pramono YA, PN MI 


, 7 
(Direktur Ciputra Entrepreneurship Business Health Indicators) 3 PA, esa 
3 1 s “ Pa 14 : 
Dress Code: Smart Casual Into: Fifi Soen 031.60007000 kaga 2 


ke 


VE 


01 MARCH 
#£SERVOLUTION 2017 


“Khusus bagi jemaat GMS dan telah mengikuti MSI 2” 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Mata Hati” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo S. 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Semangat” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo S. 


Before 30 Show (Mira- 
cle Edition) / Before30 
English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


KKR Mawar Sharon 
Senior with 
Mawar Sharon 
Women 

“Sebuah Transit 
Ppk.10.00 WIB 

GMS Main hall 
Pdm. Lianggono 


The Summit 
Business Fellowsip 
“Business Health 
Indicators” 

Pk. 18.30 WIB 


R) GMS Main Hall 
Bpk. Eric Pramono 


Recorded at 
MSTV.TV 


2 Omen 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


@ 


“Kingdom Value” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Caleb N. 


SABTU, 


Doa FAJAR 
Pk.04.30-06.00 WIB 
GMS Chapel 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Melihat Tuhan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Samuel H. 


Doa Malam 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


2 PK. 19.00 WIB 
MAIN HALL GMS PUSAT 


FE JL. CEMPAKA 24, SURABAYA 
inro- 031.6000.7000 Ext. 109 


2017 


GRATIS! -unier Karangan sena 


Before30 English 
/(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Teen Service 
Pk.16.00 WIB 

GMS Main Hall 


Pro-M Revolution 


“Kupercaya Mujizat 3“ 


Ppk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 
Pdt. Judy K. 


KKR KESEMBUHAN ILAHI / 


PENBICARA 


POT. JUDY KDESMANTO 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 
Youth Service 
Pk.13.00 WIB 
GMS Main Hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


ada 14 Desember 2016, Departemen 

Doa GMS Surabaya mengadakan Aksi 

Natal bersama para pemulung, pembantu 
rumah tangga, dan tukang tambal ban (profesi 
sederajat) yang ada di daerah Surabaya, binaan 
dari Bapak Michael. Kami menyebut mereka 
sebagai “Pra-Sejahtera”. Jumlah yang kami undang 
adalah 500 orang. Terdiri dari 400 orang (di atas 
umur 9 tahun) dan 100 orang (umur 9 tahun ke 
bawah). Tujuan kami adalah memulihkan gambar 
diri dan pondasi iman dari setiap peserta. Oleh 
karena itu kami mengangkat tema “Aku Berharga”. 
Acara diadakan di BG Juction (Hall lantai UG dan 
lantai G) pkl 18.00 WIB. 

Setiap peserta sangat antusias dengan acara 

ini, sehingga pkl 17.00 mereka sudah datang. 
Ibadah yang dilakukan dibagi menjadi 2 supaya 


AKSI NATAL 
PRA-SEJAHTERA 
"AKU BERHARGA" 


makanan rohani yang didapat oleh mereka sesuai. 
Pada event kali ini kami dari Departemen Doa 
berafiliasi dengan Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa 
dan Departemen EaglekKidz. 

Untuk ibadah yang di atas umur 9 tahun, 
ada pementasan drama. Suasana sangat 
menyenangkan. Banyak peserta yang dijamah 
Tuhan dalam ibadah. Terjadi beberapa 
kesembuhan ilahi yang dialami oleh beberapa 
peserta yang hadir. 

Untuk ibadah anak yang 9 tahun ke bawah, 
ada aktivitas. Semua yang ada di kelas tersebut 
sangat antusias. 

Sebelum peserta beribadah, kita makan nasi 
kotak bersama, setelah itu ibadah dimulai, dan 
pada akhir acara mereka mendapat bingkisan 
sembako.» 


Pada waktu murid-murid Yesus sibuk 
memperdebatkan mengenai siapa yang terbesar 
dalam Kerajaan Sorga, Yesus lalu memanggil 
seorang anak kecil, menempatkannya di tengah- 
tengah mereka dan berkata: “... sesungguhnya 
jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti 
anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam 
Kerajaan Sorga.” (Matius 18:3) Mengapa Yesus 
ingin agar kita menjadi seperti anak kecil? 
Setelah merenungkannya beberapa waktu, saya 
menemukan bahwa anak kecil sangat baik dalam 
hal percaya. 


Saya memiliki beberapa murid yang masih 
duduk di bangku SD. Mereka sangat mempercayai 
saya sebagai guru les mereka. Ketika akan 
menghadapi ujian IPA, IPS, atau PKN, saya selalu 
mengatakan kepada mereka: “Tandai bagian 
ini dan itu, kemudian hafalkan.” Dengan segera 
mereka melakukan tepat seperti apa yang saya 
minta. Mereka percaya bahwa bagian-bagian 
yang saya tunjukkan adalah bagian-bagian 
penting, yang nantinya akan muncul di soal-soal 
ujian. Menyadari bahwa murid-murid itu begitu 
mempercayai saya, saya berusaha membimbing 
mereka sebaik-baiknya. Saya lalu membayangkan 
betapa menyenangkan apabila saya mempercayai 
Allah secara total seperti murid-murid saya 
mempercayai saya sebagai guru les mereka. 


JANJI KEPADA 
ABRAHAM 


Ketika Tuhan sudah menggenapkan janji- 
Nya bagi Abraham melalui kelahiran Ishak, 
sekali lagi Tuhan menguji iman Abraham. 
Firman-Nya: Ambillah anakmu yang tunggal 


DI TENGAH 
KETIDAKPASTIAN DUNIA, 
MEMPERCAYAI ALLAH 
JUSTRU MERUPAKAN 
SEBUAH PILIHAN YANG 
PALING TEPAT. 


itu, yang engkau kasihi, ... pergilah ke tanah 

Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai 
korban bakaran. ...” (Kejadian 22:2). Abraham 
tentunya tidak menghendaki anak kesayangannya 
dipersembahkan menjadi korban bakaran. Namun, 
perjalanan kehidupan yang dilaluinya bersama 
Tuhan menjadikan Abraham seorang yang 
benar-benar mempercayai Allah. Tanpa bertanya, 
Abraham melakukan apa yang diperintahkan 
Tuhan. Abraham tahu bahwa Tuhan adalah 

Pribadi yang berkuasa, yang bahkan mampu 
membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara 
orang mati. (Lihat Ibrani 11:17-19) 


Walaupun mempercayai Allah tampak 
seperti sebuah tantangan, tetapi hal itu bukanlah 
suatu kekeliruan. Di tengah ketidakpastian 
dunia, mempercayai Allah justru merupakan 
sebuah pilihan yang paling tepat. Meski prediksi 
manusia dapat salah, situasi tidak selalu sama 
dan hati manusia mudah berubah, tetapi 
Tuhan yang kita punya tetap sama dari dahulu, 
sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Dia 
adalah Pribadi yang selalu dapat DIPERCAYA! 

m (Linawati Santoso, Profesional Muda GMS 
Surabaya) 


aya menikah 1 Agustus 2009, dan 

hamil pada Agustus 2011, namun 

keguguran pada usia kandungan 6 
minggu. Ditemukan juga kista sebesar 3 cm 
dan 5 cm di rahim kiri dan kanan saya. 

Tiga bulan kemudian hamil lagi, dan 
mujizatnya, kista-kista itu hilang, tapi 
muncul flek. Pada usia kehamilan 7 minggu 
saya mengalami keguguran yang kedua. 

Pada tahun 2012, saya mengalami 
pendarahan antara Bulan September 
hingga Desember, dokter mengatakan 
harus dikuret karena kanker 
rahim hanya bisa 


Puji Tuhan, 
ternyata yang 
ditemukan bukan 
kanker tapi hormon yang 

tidak seimbang. 

Setelah itu saya dan suami selalu 
rindu untuk mempunyai anak. Kami 
terus memegang janji Tuhan, bahwa 
Dia akan memberikan keturunan. Itulah 
pengharapan kami. 

Pada tahun 2015, saya melayani di 
drama Natal GMS Sidoarjo. Ceritanya 
adalah tentang wanita yang lama tidak 
memiliki anak. Pdt. Jusuf Soetanto yang 
hadir di ibadah ketiga dan Pdt. Judy 
Koesmanto, mendoakan secara khusus 
pasangan yang belum mempunyai anak. 
Saya pun didoakan. 

Bulan Februari 2016, Pdt. Jusuf 
kembali mendoakan pasangan- 
pasangan yang ingin memiliki . 
anak, disiarkan secara live ke 
semua satelit, termasuk 
GMS Sidoarjo. 


10 


dideteksi kalau 

sampel 

darahnya 

diambil. Ti 


Kami juga didoakan oleh Pdt. Samuel Muji 
dan Pdt. Lanny Tan. 

Puji Tuhan, meski tidak seketika, saya 
hamil di bulan September 2016. Hal ini 
sebenarnya tidak saya duga. Sebelumnya di 
tanggal 12 Agustus 2012, di ibadah kedua, 
ketika sesi pujian penyembahan, Roh Kudus 
memberi kesan di hati bahwa saya akan 
diberi seorang anak. Hal itu saya catat di 
handphone dan saya aminkan. 

Menyambut kehamilan kali ini, kami 
sangat senang. Kami percaya Tuhan akan 
memberi bayi yang kuat dan sehat. 

Jika Anda mengalami 

pergumulan yang sama 
dengan saya, milikilah 
rasa aman bersama 
Tuhan. Jangan curiga 
kepada-Nya. Damai 
sejahtera saja, dan 

letakkan pengharapanmu 
sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan 

Dia tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan 
Yesus memberkati. m# (Kesaksian Novita, 
Jemaat GMS Sidoarjo) 


GMS Surabaya Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Kebaktian Umum | Pk.07.00 WIB Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
Army of God Revival Services Pk. 13.00 WIB No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) GMS Revival Madiun 
Kebaktian Anak I Pk. 07.00 WIB Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Umum « Anak II Pk. 17.00 WIB 
(Supertrooper 4 Voltage) Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB AOG Pk. 13.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
(Supertrooper 4 Voltage) Jl. Bogowonto 1 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB Telp: 0351-469869 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) GMS One Family Malang 
English Service Keb. Keluarga # ProM # Anak! Pk. 07.00 WIB 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB Keb. Keluarga 4 ProM «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
(Supertrooper) Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Army of God Revival Services Telp. 0341-570539 
Sabtu Pk. 16.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. GMS Jombang 
Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Profesional Muda Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Sabtu Pk. 19.00 WIB Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB AOG Pk. 13.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Sekretariat & tempat Ibadah: 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
GMS Revival Tulungagung 
GMS Unity Surabaya Timur Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB Keb. Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
GEREJA Keb. Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB Keb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
M AWA R 2 H A RO N Sanctuary Room, 1st floor. Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Vision Building, Marvell City Complex. JI. WR. Supratman no 104, 
Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. Telp. Kantor 0355-328170 
Jl. Tenipala 2 Surabaya. Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 
E-mail: Info@gms.or.id GMS Revival Jember 
na arebaron bra GMS House of Victory Surabaya Selatan Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
3 g “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) Keb. Umum # Anak Pk. 07.00 WIB Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
FAX : (62-31) 5322452 Cp. Deky (081-23288-544) I. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Persembahan Anda untuk Eaglekidz I Pk. 07.30 WIB 
, GMS Revelation Surabaya Barat Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon dan Doa Malam (Jumat) Pk.19.00WIB — Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
: Keb. Umum «4 Anak I Pk.07.00 WIB Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB I. Trunojoyo 26, Jember. 
dapat ditransfer ke: Jl. Raya Sukomanunggal Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Komplek Pertokoan Satellite Town Telp & Fax 0331-425153 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
BCA Veteran - Surabaya Telp. 031-7319854 GMS Kediri 
eb Umum «4 Anak | Pk.10.00 WIB 
s0 @gmschurch GMS Denpasar-Bali (The Light) Keb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
0 @gmschurch Keb. Umum 4 Anak | Pk.08.00 WITA Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
: Keb. Umum « Anak II Pk. 11.00WITA Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
Il gereja mawar sharon Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA GMS Miracle Yogyakarta 
Keb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Kesaksian anda bisa dikirim ke: (Sebelum Depo Bangunan) Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
. Telp: 0361-8466437 Pacific Building It. 3, 
email. agung.p@gms.or.id / Jl. Laksda Adisucipto 157 
- GMS Revival Sidoarjo telp.0274-555497, fax.0274-557904 
telp. 031-60007000 ext. 103 / Keb. Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 


Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II 4 ProM Pk. 17.00 WIB 
eb. Youth Pk. 11.00 WIB 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
I. Gatot Subroto 408 
CP:Irma (081 3244 32651) 


Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851005 
Fax: 0293-3191391 


5771 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
eb. A0OG1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory" 
. Puri Anjasmoro DD 1/20, Semarang 
(Depan PRPP-ex. Giant) 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Umum - Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
badah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 


(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 

GMS Favour Jakarta 

badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.30 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

antor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


eb. AOG Pk. 13.00 WITA 

eb. Umum # Eaglekidz | Pk. 10.00 WITA 

eb. Umum # Eaglekidz II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Ana Pk. 10.15 WIB 
badah Youth Pk. 14.00 WIB 
I. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 
GMS Restoration Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 


alan Cendrawasih no. 8 Ambon 
Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 
ecamatan Sirimau, Ambon 97123 
Telp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 

Ip: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


v 


GMS Tower of Strength Manado 


eb. Umum | Anak Pk. 10.00 WI 
eb. AOG Pk. 14.00 WI 
eb. Umum II Pk. 18.00 WI 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manad 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

badah Umum I Pk. 09.00 WI 
badah Umum II Pk. 17.00 WI 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 


CP : Novita (0852 5613 3910) 
Telp. 0401 - 3128751 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.30 WIT 
I. Depan Pasar Saparua 
Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 
GMS Masohi (Maluku Tengah) 
eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


A 


TA 


TA 
A 


I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 


GMS Bitung 
ebaktian Umum « Anal 
ebaktian Youth (Sabtu) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.30 WITA 


Telp: 0438 — 30903 
GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum « Anal 
ebaktian AOG 
. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


D 


GMS Kotamobagu 
ebaktian Umum « Anal 
baktian Youth (Sabtu) 

. Sutoyo no. 28, 

Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


» 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


eb. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 

eb AOG. Pk. 13.00 WITA 

eb Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency 


I. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 


GMS My Home Medan 
eb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
eb. Umum # Anak | Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 
eb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 

Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 


Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 


Sekretariat : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
otel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
emeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 
P: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 
eb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 


I. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yebenlin) 


